“ ISSN 2809 - 7947 (print) 
EN TANGY HUMANIORA “ ISSN pasi - 0071 a 


AKUNTANSI HUMANIORA 
JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT 


https://journalkeberlanjutan.com/index.php/ahjpm 


PELATIHAN AKUNTANSI BERBASIS KOMPUTER MENGGUNAKAN 
PERANGKAT LUNAK AKURAT PADA SISWA SMKN 9 JAKARTA BARAT 

1Hari SETIYAWATI, ?Diah ISKANDAR, ĉSalmi Mohm ISA, “Ooi Say KEAT 

12Master of Accounting Study Program, Faculty of Economics and Business, Mercu Buana 
University Jakarta 

34Graduate School of Business, University Sains Malaysia 

Corresponding author: Hari Setiyawati 


E-mail: Hari.setiyawati@mercubuana.ac.id 


Info Artikel: 

Dikirim: 2022-03-22 Direvisi: 2022-05-18 Diterima: 2022-06-24 

Vol:1 Number: 2 Hal: 95-98 

Kata Kunci: Abstrak 

Akuntansi, Software Pengabdian Masyarakat yang dilaksanakan adalah Kerjasama Luar Negeri 
Akurat. dengan mitra Profesor Dr. Salmi Mohd Isa, Yuvaraj A/L Ganesan, Ooi Say 


Keat, Ph.D. dari Sekolah Pascasarjana Bisnis, Universitas Sains Malaysia. 
Kegiatan pengabdian masyarakat ini kami beri tema “ Pelatihan Akuntansi 
Berbasis Komputer Menggunakan Software Akurat Bagi Siswa SMKN 9 
Jakarta”. Sasaran dalam kegiatan ini adalah siswa kelas XII SMKN 9 Jakarta 
Barat. Mereka menjelaskan materi Program Akurat Pengenalan Software 
Akuntansi dan Praktikum. Peserta juga mendapatkan materi modul, 
sertifikat dan penggantian pulsa internet. Vicon melaksanakan 
implementasi dalam pelatihan Webinar/zoom online pada tanggal 14 
Februari 2022. Pelatihan berjalan dengan lancar. Meski online, peserta 
mendapatkan ilmu sebagaimana mestinya dilakukan secara offline. Peserta 
diberikan pelatihan mulai dari awal pembukuan perusahaan start-up. 
Hasil dari kegiatan tersebut adalah mereka mendapatkan pemahaman 
tentang apa itu akuntansi, apa itu Software Accurate, dan bagaimana cara 
mencatat transaksi hingga menyusun laporan keuangan menggunakan 
program Accurate Software sehingga peserta dapat mengaplikasikannya 
saat lulus dan bekerja langsung di perusahaan, atau memiliki pemahaman 
yang lebih baik ketika mereka lulus. Masuk kuliah, jurusan akuntansi. 
Evaluasi dapat dilakukan dengan memantau mereka di tempat kerja atau 
kuliah setelah lulus sekolah. 
© Cite this as: SETIYAWATI, H., ISKANDAR, D, ISA, S.M., KEAT, O.S. 

© (2022) “Pelatihan Akuntansi Berbasis Komputer Menggunakan Perangkat 

Lunak Akurat Pada Siswa Smkn 9 Jakarta Barat.” Akuntansi dan 

Humaniora: Jurnal Pengabdian Masyarakat. 1 (2), 95 - 98. 


BY NG 


PENDAHULUAN 

Ada cukup banyak sekolah kejuruan di sekitar kawasan Universitas Mercu Buana. 
Diantaranya adalah SMKN 9 Jakarta yang terletak di Jakarta Barat. Lokasi sekolah tidak jauh 
dari kampus UMB. Cukup banyak siswa kelas XII sekolah tersebut yang melakukan magang 
atau praktik di Universitas Mercu Buana, dengan penempatan di berbagai unit. Beberapa 
guru melanjutkan studinya di Program Magister Akuntansi. Mahasiswa yang lulus dari 
sekolah tersebut juga berpotensi untuk melanjutkan studi di Universitas Mercu Buana. Cukup 
banyak mahasiswa program studi akuntansi di Universitas Mercu Buana yang berasal dari 


95 


Ju 


AKUNTANSI HUMANIORA \'55N2809- 7947 (print) 


AKUNTANSI HUMANIORA 
JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT 


https://journalkeberlanjutan.com/index.php/ahjpm 


* ISSN 2829 - 0071 (online) 
pengabdian > 


sekolah-sekolah tersebut, terutama yang sekolahnya mengambil jurusan akuntansi 
melanjutkan ke Program Studi Akuntansi. 

Banyak lulusan sekolah ini juga langsung bekerja tanpa melanjutkan studi. Kegiatan 
Pengabdian kepada Masyarakat yang kami selenggarakan bertujuan untuk mempersiapkan 
mereka yang akan segera bekerja atau yang akan melanjutkan studi. Lulusan yang langsung 
bekerja tentunya harus siap untuk melaksanakan tugas-tugas yang berhubungan dengan 
akuntansi, baik secara manual maupun menggunakan software komputer. Program Accurate 
merupakan salah satu software komputer akuntansi yang banyak digunakan dalam praktik 
di perusahaan dan digunakan dalam praktikum di banyak universitas. Program ini juga 
digunakan di Universitas Mercu Buana sebagai program praktikum komputer akuntansi bagi 
mahasiswa dan pembuatan laporan. Keuangan oleh departemen akuntansi Biro Keuangan. 
Siswa SMKN 9 Jakarta diperkenalkan dengan program untuk mempersiapkan mereka jika 
melanjutkan studi di Universitas Mercu Buana, atau melamar sambil bekerja. Beberapa 
kendala yang sering dihadapi mahasiswa selama magang adalah tidak dapat ditempatkan 
pada bagian yang berhubungan dengan pencatatan akuntansi (Jurusan Akuntansi 
Universitas Mercu Buana juga menggunakan Software Akurat untuk mencatat transaksi 
akuntansi dan menyusun Laporan Keuangan), tidak dapat membantu guru laboratorium di 
laboratorium akuntansi, dan agak sulit untuk membantu tugas-tugas yang berhubungan 
dengan komputer (Teknologi Informasi). Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan 
diatas maka kami bermaksud mengadakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa 
“Pelatihan Akuntansi Berbasis Komputer Menggunakan Software Akurat Bagi Siswa SMKN 
9 Jakarta”. 


METODE 
Sasaran yang dituju dari kegiatan ini adalah siswa Kelas III (XII) SMKN 9 Jakarta 

sekolah mitra Universitas Mercu Buana yang berjarak kurang lebih 20 KM dari kampus 
Universitas Mercu Buana. Metode pelaksanaan yang digunakan dalam kegiatan ini berupa 
pelatihan. Mengingat kondisi Indonesia yang masih pandemi, kegiatan ini dilakukan secara 
hybrid. Yakni, ada yang diundang ke kampus, dan ada pula yang diundang hadir melalui 
live zoom meeting. Para mahasiswa yang diundang ke kampus Universitas Mercu Buana 
mengikuti kegiatan ini di laboratorium praktikum komputer yang terletak di gedung A ruang 
303/304. Acara diawali dengan sambutan dari Mitra PPM yaitu Profesor Dr. Salmi Mohd Isa 
dari Graduate School of Business, University Sains Malaysia. Pelatih/instruktur dalam 
kegiatan ini adalah tim PPM dari Universitas Mercu Buana. Materi yang akan diberikan 
adalah: 

1. Pengantar akuntansi. 

2. Praktikum software akuntansi yang akurat dengan menyediakan beberapa kasus. 

3. Evaluasi 


HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil. Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2022 
melalui pelatihan online menggunakan Zoom Meeting yang diikuti oleh 20 siswa SMKN 9 
Jakarta Barat dan satu orang guru. Kegiatan pengabdian masyarakat ini menambah 
pengetahuan dan pemahaman saya tentang akuntansi, program Accurate Software, dan cara 


96 


Ju 


AKUNTANSI HUMANIORA *'!SSN2009 -7947 (print) 


AKUNTANSI HUMANIORA 
JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT 


https://journalkeberlanjutan.com/index.php/ahjpm 


* ISSN 2829 - 0071 (online) 
pengabdian > 


mencatat transaksi hingga membuat laporan keuangan menggunakan program Accurate 
Software. Peserta dapat menerapkannya ketika mereka lulus dan langsung bekerja di 
perusahaan atau lebih tua. Pahami saat masuk kuliah jurusan akuntansi. Para peserta 
pelatihan dievaluasi pada sesi terakhir yaitu dengan menguji materi yang telah disampaikan. 
Peserta sangat antusias mengikuti pelatihan ini dan memberikan respon yang positif. Hal 
tersebut dapat dilihat dari kesan pesan yang diisikan pada form kuisioner melalui google 
form. 

Program webinar dimulai pukul 08.30 dimulai dengan pendaftaran peserta. Pak Didi 
yang bertindak sebagai MC membuka acara pada pukul 09.00. Dekan Fakultas Ekonomika 
dan Bisnis, Dr. Erna Sofriana Imaningsih, M.Si membuka acara secara resmi, dan Kepala Biro 
Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat & Publikasi memberikan sambutan. Bertindak 
sebagai presenter dan nara sumber. dr.salmi mohd. Isa yang menjadi partner dalam kegiatan 
ini menjadi keynote speaker yang menyampaikan materi terkait Peningkatan Kompetensi 
Gen-Z di Era Digitalisasi. Materi yang disajikan sangat menarik. Begitu banyak pertanyaan 
yang diajukan selama sesi diskusi yang dipimpin oleh Ibu Rieke, SE., M.Ak sebagai 
moderator. Berbagai pertanyaan diajukan baik melalui chat maupun dengan bertanya 
langsung. Semua pertanyaan tersebut dijawab langsung oleh nara sumber yaitu ketua tim 
dalam kegiatan ini dan keynote speaker. Usai menyampaikan materi dengan keynote speech, 
acara dipandu langsung oleh instruktur Accurate, Ibu Shinta Melzatia, SE., M.Ak. Materi 
Accurate disajikan menggunakan PowerPoint, dan setelah itu seluruh peserta mendownload 
software Accurate Student Version (Gratis). Peserta langsung berlatih mulai dari data entry 
data keuangan hingga laporan keuangan. Peserta belum pernah mengikuti pelatihan 
pengolahan data keuangan dengan program software karena belum ada program Accurate 
di sekolah. Peserta sangat antusias dan merasakan manfaat yang signifikan dari pengetahuan 
yang baru diperoleh ini. Tidak lupa peserta juga diminta untuk mengisi absensi melalui 
google form dan mengisi kuisioner untuk mengevaluasi kegiatan ini melalui google form. 

Diskusi. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang sistem 
akuntansi, memberikan pengetahuan tentang sistem penggunaan sistem akuntansi secara 
efektif dan efisien, serta memberikan motivasi penggunaan dan manfaat software akuntansi. 
Tim pengabdi mengevaluasi kegiatan pelatihan ini kepada peserta dengan membagikan 
kuesioner di akhir kegiatan. Kuesioner ini bertujuan sebagai bahan evaluasi terhadap acara 
yang sedang berlangsung, tepatnya untuk mengetahui apakah apa yang telah disampaikan 
oleh Tim Pengabdian kepada peserta dapat menjawab permasalahan yang ada, seperti masih 
banyaknya masyarakat yang belum memahami penggunaan software akuntansi secara efektif 
dan efisien dan manfaat teknologi keuangan. 

Tim pengabdian tidak banyak mengalami kendala yang berarti dalam melaksanakan 
kegiatan ini. Pelaksanaannya dilakukan pada siswa SMKN 9 dengan latar belakang 
pendidikan yang signifikan. Respon dari peserta kegiatan ini sangat baik, mereka bisa datang 
tepat waktu dan mengikuti kegiatan sesuai waktu yang ditentukan. Faktor pendorong yang 
mempengaruhi kelancaran pelaksanaan kegiatan ini adalah keinginan para peserta untuk 
menimba ilmu dan pemahaman. Relevansi kegiatan ini dapat memperkenalkan dan 
meningkatkan pengetahuan dan pemahaman siswa di SMKN 9. 


KESIMPULAN 


97 


QO 


. - 7947 (pri 
AKUNTANSI HUMANIORA San aa oon ionin 


Jurnal pengabdian Masyar 


AKUNTANSI HUMANIORA 
JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT 


https://journalkeberlanjutan.com/index.php/ahjpm 


Para peserta sangat antusias dengan kegiatan ini dan berharap kegiatan ini dapat terus 
berlanjut. Peserta diharapkan mendapatkan manfaat dari KKN. Manfaat tersebut adalah 
dalam pengetahuan dan pemahaman tentang siklus akuntansi dan pengolahan data transaksi 
menjadi laporan keuangan. Setelah lulus, ilmu ini bermanfaat untuk bekal mereka 
melanjutkan ke jenjang universitas dan langsung bekerja. Para peserta sangat antusias dengan 
kegiatan ini dan berharap kegiatan ini dapat berlanjut dan terulang kembali. Hal ini dapat 
dilihat dari pesan kesan yang dituliskan melalui kuesioner. Pelatihan yang tepat melalui 
zoom online bermanfaat bagi siswa khususnya SMKN 9 Jakarta Barat dalam persiapan untuk 
melanjutkan studi di jurusan akuntansi atau yang akan bekerja langsung di perusahaan, 
mengingat banyak perusahaan yang menggunakan program Accurate di bidang akuntansi. 
Pengolahan. 


DAFTAR PUSTAKA 

Febrian Kwarto. (2018). Mengolah Data Akuntansi Dan Pajak Dengan Mudah. Buku Pedia. 

Febrian Kwarto. (2018). Modul Praktikum Accurate Accounting. 

Warren, Reeve, Duchac, Jeff. (2018). Accounting With IFRS Essentials an Asia Edition. 
Cengage. 


98 


